Seleksi Tingkat Propinsi Calon Peserta IBO 2016 


Tentukan apakah pernyataan di bawah ini Benar (B) atau Salah (S) 

A. P. schreberi dan A. lentiformis melakukan laju fotosintesis secara maksimum pada suhu berbeda 
dengan rentang suhu yang pendek. 

B. A. lentiformis memiliki laju fotosintesis terendah pada saat P. schreberi memiliki laju fotosintesis 
tertinggi. 

C. P. schreberi akan mengalami kematian saat A lentiformis melakukan fotosintesis maksimum. 

D. Perbedaan fisiologi pada P. schreberi dan A. lentiformis memperlihatkan adanya perbedaan 
lingkungan tempat spesies tersebut tinggal dan berhubungan erat dengan sejarah evolusi. 

ETOLOGI 

46. Serangga sosial, seperti sebagian besar komunitas manusia, mengatur jumlah anggota koloni yang 
mengumpulkan makanan berdasarkan ukuran dan demografi (pembagian kelompok umur dari 
anggota koloni] dari koloni. Salah satu serangga sosial yang sangat baik mengembangkan sistem ini 
adalah lebah madu Eropa [Apis melliferaf Terdapat dua kelompok besar dari lebah pekerja pada 
koloni ini yaitu, lebah yang bekerja di dalam sarang untuk memelihara larva (calon pekerja] (dikenal 
dengan istilah nurse bee ] dan lebah yang mengumpulkan makanan. Larva mengeluarkan sejenis 
feromon (e-beta ocimene (e(3]] yang membantu nurse bee untuk memberikan tipe makanan yang 
tepat antara larva muda dan larva tua. Data di bawah ini menunjukkan hasil pengamatan perilaku 
lebah pencari makan pada tipe koloni yang memiliki perbedaan pada umur larva. 


Experiment 1: YL, OL & CB 


Experiment 2: YL & efi 



NB CB 


Perlakuan 



NB : tidak ada larva, CB : seluruh larva telah siap menjadi dewasa 
OL : seluruh larva adalah larva tua, YL : seluruh larva adalah larva muda 
Huruf yang berbeda menunjukkan data berbeda secara nyata 


TOll 


22 





























































